OTORITAS 
JASA 
KEUANGAN 


Nomor : S-95/PM.122/2022 26 Juni 2022 
Sifat : Sangat Segera 

Lampiran : Satu Set Berkas 

Hal : Publikasi Daftar Efek Syariah 


Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 5 

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta Selatan 12190 


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Nomor: KEP- 
38/D.04/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Daftar Efek Syariah (DES) Periode 
Pertama Tahun 2022, dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat, 
kami bermaksud meminta Saudara untuk dapat melakukan publikasi atas Daftar Efek 
Syariah (DES) dimaksud pada halaman muka situs Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(www.ksei.co.id). 

Selanjutnya DES Periode Pertama Tahun 2022 ini akan berlaku efektif pada 
tanggal 1 Juli 2022. 

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 


Direktur Pasar Modal Syariah 


Fadilah Kartikasasi 


Tembusan: 

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I 

2. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B 
3. Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal 

4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek 

5. Deputi Direktur Pasar Modal Syariah 


KP: D.04/PM.1221320 


Pr 


OK: 


OTORITAS 
ASA 
KEUANGAN 


SALINAN 


KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN 


Menimbang 


Mengingat 


NOMOR KEP- 38/D.04/2022 
TENTANG 


DAFTAR EFEK SYARIAH 


DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 


bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan 
penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan 
Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2021, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 
maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah 
sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 


. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 


(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3608): 


. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 


Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253): 


- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 


2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan: 


. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 


15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di 
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755), 


. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 


35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar 
Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6083), 


. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 


tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga 
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6783). 


Memutuskan... 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


KEENAM 


MEMUTUSKAN: 


KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA 
KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH 


Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan 
kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang 
Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. 


Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana 
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini. 


Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari: 

a. Saham, dan 

b. Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah 
dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, Efek Syariah 
Tanpa Penawaran Umum yang dokumen penerbitannya telah 


disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat 
Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. 


Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam 

penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini adalah: 

a. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021: dan/atau 

b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh 
dari Emiten atau Perusahaan Publik. 


Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek 
Syariah periode berikutnya oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan. 


Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran 

keputusan ini, akan ditinjau kembali: 

a. secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tengah 
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau 
Perusahaan Publik, 

b. apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang 
Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan 
memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 
tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah: 
dan/atau 


c. apabila... 


KETUJUH 


KEDELAPAN 


ES 


c. apabila terdapat aksi korporasi (corporate action), informasi, 
atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat 
menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek 
Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan 
Penerbitan Daftar Efek Syariah. 


Penerbitan Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai penetapan 
kembali Saham Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi 
kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang 
Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sampai dengan 
diterbitkannya kembali Daftar Efek Syariah yang baru. 


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-62/D.04 /2021 
tanggal 23 November 2021 tentang Daftar Efek Syariah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 


Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022. 


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 


1. 


= 
3. 


4. 


Para Anggota Dewan Komisioner; 

Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal; 

Para Kepala Departemen pada Deputi Komisioner Pengawas 
Pasar Modal; 

Para Direktur pada Deputi Komisioner Pengawas Pasar 
Modal. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 2022 


an. DEWAN KOMISIONER 
OTORITAS JASA KEUANGAN 


KEPALA EKSEKUTIF 
PENGAWAS PASAR MODAL 


Ttd. 


HOESEN 


Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Bagian Administrasi 
Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B 


uh 


Kodariyah 


LAMPIRAN: 
Salinan Keputusan Dewan Komisioner 


Otoritas Jasa Keu: 
Nomor : KEP- 38/D.04/2022 
Tanggal : 23 Juni 2022 

Nama Penerbit Efek 


PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. 
PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
PT. AKR Corporindo Tbk. 

PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. 
PT. Atlas Resources Tbk. 


T 
"n 


o 
j 


ii 
x 


KKGI 
MCOL 
31 (MYOH 
132 |PGAS 
33  |PKPK | 
[94 |PSSI 


8 
| 


o2 


Viri 
= ° 
| 


S 
Jg 
x 


iii 


| 


PT, Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. 
PT, Batulicin Nusantara Maritim Tbk. 
PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. 
PT. Baramulti Suksessarana Tbk. 
PT, Bayan Resources Tbk. 
. Capitol Nusantara Indonesia Tbk. 
PT. Darma Henwa Tbk. 
PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk. 
PT. Dwi Guna Laksana Tbk. 
PT. Elnusa Tbk. 
PT. Energi Mega Persada Tbk. 
PT, Alfa Energi Investama Tbk. 
PT, Golden Energy Mines Tbk. 
PT. GTS Internasional Tbk. 
PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. 
PT. Harum Energy Tbk. 
PT. Sumber Energi Andalan Tbk, 
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. 
PT. Resource Alam Indonesia Tbk. 
PT. Mitra Energi Persada Tbk. 
PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. 
PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 
PT. Prima Andalan Mandiri Tbk. 
PT, Mitra Investindo Tbk. 
PT. Capitalinc Investment Tbk. 
PT. Samindo Resources Tbk. 
PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. 
PT. Perdana Karya Perkasa Tbk. 
PT. Pelita Samudera Shipping Tbk. 
PT. Bukit Asam Tbk. 
PT, Petrosea Tbk. 
PT. Rukun Raharja Tbk. 
PT. Rig Tenders Indonesia Tbk. 
PT. RMK Energy Tbk. 


PT. Semacom Integrated Tbk. 


PT. Sumber Global Energy Tbk. 
42 | PT. Sillo Maritime Perdana Tbk. 

8 Isco  [|PLSigmaEnergyCompresindoTbk ——  — | 
[44 — |SMMT PT. Golden Eagle Energy Tbk. 

|45 — [SOCI ^ |PT.Soechi Lines Tbk. 

|46 [SURE —  |PT.SuperEnergy Tok ——  — — — — —  —] 
TAMU PT. Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. 

PT. Dana Brata Luhur Tbk. 
PT. Trans Power Marine Tbk. 


PT. Ulima Nitra Tbk. 


PT. Wintermar Offshore Marine Tbk. 


B. Bar: g Baku 

No. | Kode Saham Nama Penerbit Efek 

PT. Polychem Indonesia Tbk. 

54 AGII PT. Aneka Gas Industri Tbk. 

[55 JAKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk. 

156 _ |ALDO [PT Alkindo Naratama Tbk. 

ALKA PT. Alakasa Industrindo Tbk. 

58 | ALMI — [|PT.Alumindo Light Metal Industry Tbk, 

59 ANTM PT. Aneka Tambang Tbk. 

[60 [APU — 7 ^ "|PrI.AsiplasindustiesTbk U U ^  7F C 
[61 |ARCI [PT. Archi Indonesia Tbk. Tbk 

62 [AVIA ——  |PT.Avia Avian Tbk. 

6 | AYLS PT. Agro Yasa Lestari Tbk. 

64 BEBS PT. Berkah Beton Sadaya Tbk, 

65 PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk, 
|66 — |BRMS 
67 BRNA PT. Berlina Tbk. 
PT. Barito Pacific Tbk. 
[69 — [|BTON ^ ^ | PT. Betonjaya Manunggal Tbk 

CITA PT. Cita Mineral Investindo Tbk. 


70 
[7 [crr — ^ ^ |PT.Colorpak Indonesia Tbk. 
72 CIBN PT. Citra Tubindo Tbk. 
73 DKFT PT. Central Omega Resources Tbk. 


| 


74 DPNS 
75 |EKAD —  [PT.Ekadharma International Tbk, 

76 EPAC PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. 

77 ESIP PT. Sinergi Inti Plastindo Tbk. 


|78 — |FPNI [PT Lotte Chemical Titan Tbk. 

79 

|80 — |GGRP [PI.GunungRaaPaksiTbk — 
[zu ^ 7| 

83 IGAR 

[84 JING” |PIntanwijaya International Tbk. 

8 jco — | 


PT. Vale Indonesia Tbk. 


. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

- Inter Delta Tbk. 

. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 
. Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 

. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, 


JS 


x 


18 
i" 
s 
a 
"ER 
E. 
: 


du 


|LMSH — | 
LTLS PT. Lautan Luas Tbk 
[966 — |MDKI PT. Emdeki Utama Tbk. 
[97  |NICL PT. PAM Mineral Tbk. 
[98 — |NIKL |PT Pelat Timah Nusantara Tok 
[9 JNPGF ^ ^ | PT. Nusa Palapa Gemilang Tbk. 
OBMD PT. OBM Drilchem Tbk. 
PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk. 
PANI PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. 
103 PBID PT. Panca Budi Idaman Tbk. 
104 | PSAB 
106 SBMA PT. Surya Biru Murni Acetylene Tbk, 
107 SMBR PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 
108 SMCB PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk. 
109 SMGR PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
|110  |SMKL |PT-SatyamitraKemasLestariTbk. — | 
SPMA PT. Suparma Tbk. 
112 TBMS PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. 
113 TINS PT. Timah Tbk. 
14  |TKIM PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 
115 TPIA PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
TRST PT. Trias Sentosa Tbk. 
117 JUNG PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. 
WTON PT. Wijaya Karya Beton Tbk. 
PT. Yanaprima Hastapersada Tbk. 
C. Perindustrian 


PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 
|122 |AMIN — [|PT.Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. 
PT. Arita Prima Indonesia Tbk. 


PT. Arwana Citramulia Tbk. 


N 
[4 


PT. Perma Plasindo Tbk. 
[129  |CAKK — PT. Cahayaputra Asa Keramik Tok | 


CCSI 


š 


EMTK PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. 
PT. Geoprima Solusi Tbk. 
13  |HEXA — | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. 
PT. Harapan Duta Pertiwi Tbk. 
PT. Island Concepts Indonesia Tbk. 
PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 
137  |IMPC PT. Impack Pratama Industri Tbk. 
INDX PT. Tanah Laut Tbk. 
140 |JIPE PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 
KBLI PT. KMI Wire & Cable Tbk. 
KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk. 
KIAS PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 
14 | KOBX PT. Kobexindo Tractors Tbk. 
14 |KON — |PT.Kokoh Inti Arebama Tbk. 
146 PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk. 
KUAS PT. Ace Oldfields Tbk. 
LABA PT. Ladangbaja Murni Tbk. 
149 DON 
150 PT. Mark Dynamics Tbk. 
151 Dna — — PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk. 
PT. Mulia Industrindo Tbk. 
PT Malepala To 
me — À PT. Nusatama Berkah Tbk. 
KANE: apaa eme Cable Manufa g & Commerce Tbk. 
PT Shield On Service Tbk. 
PT. Surya Pertiwi Tbk. 
159 PT. Telefast Indonesia Tbk. 
PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 


Ha [UNTR — PT. United Tractors Tbk. 
PT. Voksel Electric Tbk. 


PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. 
PT. BISI International Tbk. 
PT. Formosa Ingredient Fa y Tbk. 
PT, Budi Starch & xem Tbk. 
ampina Ice Cream Industry Tbk. 


1 à . 
CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 


[18 |DMND — PT Diamond Food Indonesia Tbk. 
[DS] ü 


. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 
. Dharma Satya Nusantara Tbk. 
|184  |ENZO ^ |PT.Morenzo Abadi Perkasa Tbk. 

. Enseval Putera Megatrading Tbk. 
. FKS Multi Agro Tbk. 

. Sentra Food Indonesia Tbk. 

. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. 
. Gozco Plantations Tbk. 

. Hero Supermarket Tbk. 

. Buyung Poetra Sembada Tbk. 

. Era Mandiri Cemerlang Tbk. 

. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

. Indo Pureco Pratama Tbk. 


.Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
. Mulia Boga Raya Tbk. 
. Kino Indonesia Tbk. 


. Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. 
. PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
. Malindo Feedmill Tbk. 


E 

| 
x 
F^ 
3 

B. 
JH 
ge 
z 


| 


3 


R 
III 


E 


li I 
" 


i 
T 


[215  |SDPC 0 0 0|PT.MillenniumPharmaconInternatonalTbk | 
[216 |SGRO PT. Sampoerna Agro Tbk. 

[217  |SIMP — 1 0  0(|PT.SaimlvomasPraamaTbk | 
218 — | SIPD 


29 |SKBM  |PT.SekarBumi Tbk. 
PT. Sekar Laut Tbk. 


PT. Sumber Tani Agung Resources Tbk. 


PT. Siantar Top Tbk. 

[23  |TAPG ^ ^  |PT.Triputra Agro Persada Tbk. 

TAYS PT. Jaya Swarasa Agung Tbk. 

|25  |TCID ^ |PT.Mandom Indonesia Tbk. 

[226 |TGKA ^ |PT.Tigaraksa Satria Tbk. 

[28  |ULT | ^  [PT.UltraJaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | 
|231 |WAPO — |PT.WahanaPronaturalTbk. — | 
[22  |WMPP |PT Widodo Makmur Perkasa TE. | 


E.  Barang Konsumen Non-Primer 

[No. [KodeSaham [NamaPeneritEfek — | 
23 | ACES —  |PT.AceHardwareIndonesia TE. | 
PT. Autopedia Sukses Lestari Tbk. 

[236 |AUTO (PT. Astra Otoparts Tbk. 

PT. Sepe 

239 (BAYU | PT. Bayu Buana Tbk. 

240 [BEL  [|PT.Trisula Textile Industries Tbk. 

24 (BIKE | PT. Sepeda Bersama Indonesia Tbk. 

[242  |BLTZ PT. Graha Layar Prima Tbk. 

|243  |BOGA |PT.BintangOtoGlobalTbk. —ć  ć 
[244 (BOLT | PT. Garuda Metalindo Tbk. 

PT. Cahaya Bintang Medan Tbk. 

[247  |CINT ^ |PT.ChitoseInternasionaI TE — — |] 
|248 |CSAp — ^ [PT.CaturSentosaAdiprana TDk. —  ć |] 
|249 |CSMI — ^ [|PTr.CiptaSeeraMumiTbk — | 
1250 [DEPO ^ ^ ^ [|PT.Caturkarda Depo Bangunan Tbk. 

[231  |DIGI — ^ [|PT.ArkadiaDigitalMedia Tb. — | 
|252 |DRMA —  [PT.DharmaPolimetalTbk — | 
PT. Eastparc Hotel Tbk. 

|254  |ECH ^ ^ ^ ^ [|PT.ElecronicCityIndonesia TD | 
[255 [ENAK |PT.ChampRestoIndonesiaTbk. — | 
256 
PT. Ever Shine Tex Tbk. 


PT. Fast Food Indonesia Tbk. 

PT. MD Pictures Tbk. 

PT. Hotel Fitra International Tbk. 
PT. Goodyear Indonesia Tbk. 


kipu 
TT 
3 
| 
x 


PT. Gajah Tungga 
enteng Heritage Realty Tbk. 
PT. Idea Indonesia Akademi Tbk. 
PT. Inti Agri Resources Tbk. 


3 


ini 
"T 


PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk, 


276 LFLO PT. Imago Mulia Persada Tbk. 

PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. 
PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. 

PT. Matahari Department Store Tbk. 
PT. MAP Aktif Adiperkasa Tbk. 

PT. MAP Boga Adiperkasa Tbk. 


B 
j 


PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk. 

PT. Multi Indocitra Tbk. 

PT. Sanurhasta Mitra Tbk. 

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. 
PT. Media Nusantara Citra Tbk. 


|MPMX | PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 


b 
S 


PT. Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. 


PGLI PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. 


zum j 


PLAN PT. Planet Properindo Jaya Tbk. 
|PMS — TPT. Putra Mandiri Jembar Tbk. 
|PNSE — | PT. Pudjiadi & Sons Tbk. 

PT. Red Planet Indonesia Tbk. 


|PISP ^ [PT.Pioneerindo Gourmet International Tbk, 


ibi 


| 
3 
3 
; 


[308 /SNLK — PT. Sunter Lakeside Hotel Tbk. 
[309  |SOFA PT. Boston Furniture Industries Tbk. 


311 SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk. 


PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk. 
313 PT. Tempo Intimedia Tbk. 


[TMPO | 
PT. Sunindo Adipersada Tbk. 


i 


== 


[35  |TRIS ——— TPT. Trisula International Tbk. 
PT. Tunas Ridean Tbk. 


317  |UFOE PT. Damai Sejahtera Abadi Tbk, 
318 | WIFI 


PT. Solusi Sinergi Digital Tbk. 


PT. Integra Indocabinet Tbk, 
YELO PT. Yelooo Integra Datanet Tbk. 
ZONE PT. Mega Perintis Tbk. 


F. Kesehatan 
[No.  [KodeSaham — (NamaPenerbitEfek — — — C C CC C  ] 
BMHS PT. Bundamedik Tbk. 


1345 | PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 
[246 [BTS ^ | 


PT. Bank BTPN Syariah Tbk. 


Nama Penerbit Efek 


PT. Adhi Commuter Properti Tbk. 
[AMAN —  |PT.Makmur Berkah Amanda Tbk. 
[352  |APLN | PT. Agung Podomoro Land Tbk. 


[353 | ASPI PT. Andalan Sakti Primaindo Tbk, 


[358  |ATAP TT TPT, Trimitra Prawara Goldland Tbk 
BAPA PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. 
PT. Bhakti Agung Propertindo Tbk. 
[360 | BEST PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 
PT. Sentul City Tbk. 
BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk. 


PT, Natura City Developments Tbk, 
PT, Capri Nusa Satu Properti Tbk. 

PT. Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. 
PT, Ciputra Development Tbk. 

PT, Diamond Citra Propertindo Tbk. 


zr 


ii ! 


. Puradelta Lestari Tbk. 
373 DUTI PT. Duta Pertiwi Tbk. 
374 EMDE PT. Megapolitan Developments Tbk. 
[3/5 [FMI — [|PT.Fortune Mate Indonesia Tbk. 
[376 [GAMA  |PT.Aksara Global Development Tbk, 
GMID PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, 
PT. Perdana Gapuraprima Tbk 
379 GWSA PT. Greenwood Sejahtera Tbk. 
[380 | HOMI | PT. Grand House Mulia Tbk  — | 
381 IPAC PT. Era Graharealty Tbk. 


[383 — |KBAG 

384 KIJA PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

385 | KOTA 
PT. Trimitra Propertindo Tbk. 


PT. Karya Bersama Anugerah Tbk. 


PT. Lippo Cikarang Tbk. 


>] Pr. 
[45 [RODA 
[4  |SMDM |PL.SuyamasDutmakmurTbk — | 
[05  [SMRA [PT Summarecon Agung Tek — — — — — —| 
[46 | 
[Ay — 
[48 | 


PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. 


408 . 
1409  |WINR — |PT.Winner Nusantara Jaya Tbk. 
| TRUE — PT. Triniti Dinamik Tbk. 


PT.M Cash Integrasi Tbk. 
|421  |MLPT —  J|PT.Mültipolar Technology Tbk. 
[NECX — — | 


[CASS 1 |] 
[435  |CMNP —  [|PT.Citra Marga Nusa 
[4386  |DGIK — 0 0  |PT.NusaKonstruksi Enjiniring 


PT, Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
PT. Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. 
442 — |IBST —  |PT.Inti Bangun Sejahtera Tbk. 

[443  |IDPR — ^ | PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. 


10 


[444_ JIPCC PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 


|IPCM — | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | 
ISAT PT. Indosat Tbk. 
JAST PT. Jasnita Telekomindo Tbk. 
|448 |JKON PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 
|449  |KARW PT. ICTSI Jasa Prima Tbk. 


PT. Kencana Energi Lestari Tbk. 
PT. LCK Global Kedaton Tbk, 


i 
ji 


[453 [META PT. Nusantara Infrastructure Tbk. 
PT. Megapower Makmur Tbk. 
PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 
PT. Meta Epsi Tbk. 

. Nusa Raya Cipta Tbk, 
PT. Paramita Bangun Sarana Tbk. 


Sig 
i 


ii 
4 
T 


5 


1459  |PORT — |PT.NusantaaPelabuhanHanda|Tbk oo 
460 |POWR — [PI.CikaanglistindoTbk — a C C 
|461  |PPRE ^^ 141  |PT.PPPreiiTik — — — — — | 
PT. Djasa Ubersakti Tbk. 
|463 |PTPP ^ ^ ^ ^  [PT.PP (Persero) Tbk. 
464 
[465 — |SMKM —  |PT.Sumber Mas Konstruksi Tbk. 
466 
PT. Lancartama Sejati Tbk. 
[468 —|TGRA —  |PT.Te egra Asia Energy Tbk. 
469  |TLKM  [|PT.TelkomIndonesia(Persero) Tk | 
PT. Totalindo Eka Persada Tbk. Tbk. 
471  |TOTL — [|PT.Total Bangun Persada Tbk. 
1472  |WEGE — [PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 
43 |WIKA —  |PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
474 PT. Dosni Roha Indonesia Tbk. 
K. Transportasi dan Logistik 
AKSI PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. 
BLTA . Berlian Laju Tanker Tbk. 
| HAIS —  [PT.HasnurInternasional Shipping Tbk, 
AYA PT. Armada Berjaya Trans Tbk. 
El 
LRNA PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk. 


PT. Mitra International Resources Tbk. 
PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 

. Prima Globalindo Logistik Tbk. 
PT. Putra Rajawali Kencana Tbk. 
PT. Satria Antaran Prima Tbk. 
PT. Samudera Indonesia Tbk. 

. Temas Tbk. 


1 Dina bad 


z 
Š 


PT. Trimuda Nuansa Citra Tbk. 
PT. Transkon Jaya Tbk. 
PT. Guna Timur Raya Tbk. 


Nama Perusahaan Publik 


PT. Grha 165 Tbk 
PT. Damai Indah Golf Tbk 


II. Efek Syariah Lain 
Semua Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif 
oleh Otoritas Jasa Keuangan, Efek Syariah Tanpa Penawaran Umum yang dokumen 
penerbitannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat 
Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 2022 


a.n. DEWAN KOMISIONER 


OTORITAS JASA KEUANGAN 
KEPALA EKSEKUTIF 
PENGAWAS PASAR MODAL 
Ttd. 
HOESEN 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Administrasi 

Departemen Pengawasan 

Pasar Modal 1B 


kw 


Kodariyah 


